Bantul, 10 Agustus 2017 

Hal : KLARIFIKASI PEMBERITAAN 


Kepada Yth. Pengelola Surat Kabar Elektronik BBC 


Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh 

Segala pujian dan kesyukuran hanya bagi Allohu Jalla wa 'alaa. Sholawat dan salam bagi Rosuulullaah 'alaihi 
sholaatu wa salaam. 

Sehubungan dengan peliputan dan pemberitaan Surat Kabar Elektronik BBC pada tanggal 29 Juli 2017 di 
Masjid Agung Manunggal Bantul tentang Penolakan Program Imunisasi di Pondok Pesantren Ar Ridha Al 
Islami Sewon Bantul, kami sampaikan beberapa klarifikasi dan penjelasan yang lebih detail sebagai berikut : 

1. Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami TIDAK PERNAH MENOLAK Program Imunisasi dari pemerintah 
melalui UPT Puskesmas Sewon II, dengan beberapa data sebagai berikut : 

a. Sejak tahun 2013 Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami telah mengikuti Program Bulan Imunisasi Anak 
Sekolah (BIAS) sesuai dengan jadwal, jenis imunisasi, dan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah 
(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul). 

b. Terkait Program Imunisasi MR (Campak & Rubella), Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami telah 
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

■ Tanggal 19 Juli 2017, kami mendapatkan undangan dari Puskesmas Sewon II untuk Koordinasi 
Pelaksanaan BIAS, akan tetapi kami ijin tidak bisa menghadiri undangan tersebut. 

■ Tanggal 21 Juli 2017, melewati Puskesmas Sewon II kami mendapatkan undangan dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bantul untuk Koordinasi dan Sosialisasi Program Imunisasi MR, dan kami bisa 
menghadiri undangan tersebut. Kami memahami koordinasi dan sosialisasi tersebut kemudian 
membicarakannya dengan pengurus pondok yang lain. 

■ Tanggal 25 Juli 2017, secara khusus kami melakukan koordinasi dengan puskesmas terkait persiapan 
Program Imunisasi MR dengan Puskesmas Sewon II : Bapak Hadi Pranoto, SKM, MPH (Kepala 
Puskesmas), Ibu Yuhani, A.Md.Keb (Koordinator Imunisasi), Bapak Agus, SKM (Kesehatan 
Lingkungan). Pada koordinasi tersebut kami mendapatkan surat Pemberitahuan Kampanye Imunisasi 
MR yang berisi : permintaan data santri jenjang TK /TA sampai SMP/MTs, jadwal pelaksanaan 
imunisasi, dan hasil kesepakatan koordinasi guru penanggungjawab UKS pada tanggal 19 Juli 2017. 

■ Tanggal 4 Agustus 2017, kami menyerahkan data sasaran Program Imunisasi MR, sejumlah 473 anak 
(216 santri putra dan 257 santri putri). Kami mendapatkan jadwal imunisasi tanggal 31 Agustus 2017. 
Keikutsertaan kami dalam program imunisasi MR ini sebagaimana keikutsertaan kami pada 
program BIAS sejak tahun 2013. 



2. Seputar Pemberitaan Penolakan Program Imunisasi 

Secara TEGAS dan YAKIN kami menyatakan bahwa berita tersebut TIDAK BENAR, dengan kronologi berita 
yang kami ketahui sebagai berikut : 

a. Tanggal 28 Juli 2017, kami mendapat informasi pemberitaan di surat kabar tentang berita penolakan 
program imunisasi pemerintah oleh beberapa lembaga pendidikan di Yogyakarta. Pemberitaan tersebut 
tidak menyebutkan Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 
menolak. 

b. Tanggal 29 Juli 2017, kami menerima wartawan dari Surat Kabar Elektronik BBC, dari beliau kami 
mendapatkan berita bahwa Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami salah satu lembaga pendidikan yang 
menolak program imunisasi pemerintah, padahal selama ini kami mengikuti program tersebut. 

c. Tanggal 31 Juli 2017, kami menerima dua wartawan dari penerbitan surat kabar yang menanyakan 
mengenai berita penolakan program imunisasi di Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami, dan secara 
TEGAS kami sampaikan bahwa berita itu TIDAK BENAR, kemudian kami persilahkan untuk menanyakan 
secara langsung data keikutsertaan Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami pada program BIAS sejak tahun 
2013 ke Puskesmas Sewon II. 

d. Tanggal 31 Juli 2017, setelah menerima dua wartawan tersebut, kami berkoordinasi dengan Puskesmas 
Sewon II : Bapak Hadi Pranoto, SKM, MPH (Kepala Puskesmas) dan Ibu Yuhani, A.Md.Keb (Koordinator 
Imunisasi), untuk menyampaikan dan menyepakati : 

■ Pemberitaan yang TIDAK BENAR tentang penolakan Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami Sewon 
Bantul terhadap program imunisasi dari pemerintah. 

■ Membuat kesepakatan dengan Puskesmas Sewon II untuk MENJAWAB dan MELURUSKAN berita 
tentang penolakan Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami Sewon Bantul terhadap program imunisasi 
dari pemerintah. 

Demikian klarifikasi pemberitaan tentang penolakan Pondok Pesantren Ar Ridha Al Islami Sewon Bantul 
terhadap program imunisasi dari pemerintah yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami 
ucapkan terima kasih. 

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh 


Mengetahui, 

Pimpinan Pondok Pesantren 
Ar Ridha Al Islami Sewon Bantul 


Hormat kami, 

Seksi Kesehatan Pondok Pesantren 
Ar Ridha Al Islami Sewon Bantul 


Al Ustadz Abdul Haq 


Datuk Winarto, SKM. 




